DAN MEMBACA KITAB KUNING 


Kata Pengantar Oleh : 
KH. M.A. SAHAL MAHFUDH 


KH. M. SALMAN DAHLAWI 0 
Pengasuh Pondok Al-Manshur Did 
Popongan, Klaten / 


الہ ر( ارو DINI ga‏ 


PONDOK PESANTREN PUTRA-PUTRI 


A 
1 
: 1 
۸ 
۷ 
٧ 
7 
: f 
( 
1 


"DARUL FALAH" 


Dk. Sidorejo RT 03 RW 12 Bangsri - Jepara 59453 


H. TAUFIOUL HAKIM 


Telp. 0291 - 771852 email : darulfalah@llycos.com 


5 EN BEMA | 


١ METODE PRAKTIS MENDALAMI AL-QUR'AN 


DAN MEMBACA KITAB KUNING 


Kata Pengantar Oleh : 
KH. M.A. SAHAL MAHFUDH 


Pengasuh Pesantren Maslakul Huda - Kajen, Pati 


KH. M. SALMAN DAHLAWI 
Pengasuh Pondok Al-Manshur 
Popongan, Klaten 


H. TAUFIDUL HAKIM 


"3 


Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT) 
KATA PENGANTAR 4. ji | 
Hakim, Taufigul.H. 


KH. M. A. SAHAL MAHFUDH AMTSILATI : Metode Praktis Mendalami Al-Qur'an dan Membaca Kitab Kuning 
Pengasuh Pesantren " MASLAKUL HUDA " KAJEN-PATI Jepara : Al-Falah Offset, 2003 
V + 64 hlm, 15,5 x 23 cm 


ANE ISBN : 979-3777-05-2 
AMTSILATI 


: 
PROGRAM PEMULA MEMBACA KITAB KUNING‏ السلام عالحكم ور حة الله و ركا ته 


uo ea | ٧7 
اکان کڪ‎ ka Al كيلا مون با ورس کاټ‎ H.Taufiqul Hakim 
ii سو‎ ٠ 4 All Rights Reserved O 2003, H.Taufigul Hakim 
Cetakan Kedua November 2003. 


Diterbitkan pertama kali oleh : Al-Falah Offset‏ په ”مفون دون Ss NG‏ دام سنا رکٹ : منوروت 


gal Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada :‏ , ماسى P‏ ډو : تامفی 7 فر ميلا Kg‏ للا نامو وه موت 
K. Mujahidin Rachman‏ 
a Ustadz Nidhomuddin‏ و : 1 ا 2 
yang telah berkenan meneliti kitab-kitab kami.‏ غا 5 غا Sr CT‏ سموکی كاب منیکا ورميقعه کاغکی 
Editor‏ فوترا-فوترا P‏ کبی دلا حر ماهوس كاب رهاسا عرب 


11. Muhammad Fathoni 


Design cover‏ ان سوون YS‏ وون فغافودن دام سدانا ککراغان 


Alven As-Subky 
H.M Syauky Fadly 


: 
Layout & setting‏ والسلام ds‏ وم حمة اللهدوركاته 


M. Asyhar Ali 


ISBN 979-3777-05-2 


HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG 
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh dari isi buku ini, dalam bentuk 


ابو رزين محمد ا مد سهل bys‏ 


dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari Penulis.‏ حاحين = فاطى 


MUOODDIMAH 


السلام عليحكم وس ةالله وم ڪاته 
EN AN aman‏ 


Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, Kitab Amtsilati edisi revisi, 
dapat terselesaikan 


Dengan adanya kitab ini, insya Allah, bagi para pemula dapat dengan 
mudah mendalami Al Qur'an dan dapat juga metode tersebut diterapkan 
untuk mendalami kitab-kitab klasik, yang dikenal dengan sebutan "kitab 
kuning" 


Walaupun masih begitu jauh dari sempurna, kitab Amtsilati ini dapat 

membantu membuka cakrawala berfikir santri *, ¿ng kebanyakan merasa sulit 
dan berat dalam mendalami Al Ouran, yang berakibat malas untuk belajar 
Al-Qur'an. 
. Semoga dengan kehadiran kitab ini, dapat menjadi sumbangan 
pemikiran, sebagai tambahan dalam khazanah pemikiran mendalami Islam, 
dan memberi semangat pada generasi muslim agar menjadi generasi yang 
paham dengan Kitab Sucinya. 


Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak, 
yang telah membantu penerbitan kitab ini. 


Harapan penulis,semoga kitabini bermanfaatuntuk selama-lamanya. 
والسلام عليحكم وم رحمةاللهوركاته‎ 


Bangsri, 01 Romadlon 1424 H 
27 Oktober 2003 M 


Penulis, 


H. Taufigul Hakim. 


KATA PENGANTAR 


KH. M. SALMAN DAHLAWI 
Pengasuh PP Al-Manshur Popongan - Klaten 


السلام علبحکم ng‏ الله ورساته 

الحمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على اشرف المرسلين 
وا ر ن اله فسساقسن کسه 
سا ساعت انكوت سناع سكالي عنی برشكور دعان 
ترووجودا NA‏ فروكرام فمولا مبجا کاب › باع 
دي سوسون اوليه اناندا كياهي توفيق الحكيم 

داري باعسري - جمارا - جاوا تعاه 

موداه - موداهان کا راعان اسو سلالو haway‏ < مصلحة 


سلاما - لامابا باع دي رضاهي اوليه الله سبحانه وتعالي . 


١ 
والسلام عالحكم ومر حة الله وم ڪاته‎ 


PETUNJUK MEMPELAJARI 


Bacalah Al Fatihah untuk penyusun dan orang-orang yang membantu 
menyebarkan metode ini. 

Guru membacakan judul, kemudian membacakan contoh 
permasalahan yang ada tanda (| «<= ), serta memberikan keterangan 
secukupnya. 

Anak membaca bersama-sama contoh ayat 2 X, bacaan pertama 
lengkap tanpa wagof sesuai dengan nahwu, bacaan kedua diwagofkan 
sesuai dengan tajwid. 

Anak mengulangi keterangan yang ada di bawahnya dan membaca 
dasar baitnya dengan melihat pada khulasoh. 

Baca ayaturut ke bawah. 

Titik-titik dan ayat yang tidak berharokat jangan diisi dengan tulisan, 
tetapi diisi dengan lisan. 


Akan selesai belajar, maka hafalkan Rumus dan @oidah sesuai dengan 
materi yang sudah diajarkan. 

Bila akan mulai belajar ulangi Rumus Qoidah sesuai dengan 
kebutuhan. 

Untuk mengetahui kwalitas tulisan anak, berikan PR atau disuruh 
menulis materi yang ada. 

Bila anak mampu menghafal kosa kata,maka lebih baik dihafalkan. 


IV 


HIMBAUAN 


&@ Jangan takut salah, asal berusaha membenarkan dan tidak sengaja 
disalahkan. 

@ Jangan malu bertanya. 

@ Banyaklah berdiskusi dan bermusyawarah. 

© Hormatilah kitab ini dan taruhlah pada tempat yang layak, karena 
di dalam kitab ini terdapat ayat-ayat Al Qur'an. 

© Apabila sudah khatam, tanjutkanlah pada kitab-kitab yang lebih 
sempurna. 

4 Ingatlah, bahwasanya pembahasan dalam kitab ini baru dalam 
tahap dasar. 

& Bertawadlu'tah, dengan ilmu yang kita miliki. 

@ Bila ada ayat dan materi yang salah, mohon untuk dibetulkan 


dahulu, kemudian sampaikan pada kami agar kami benarkan. 


Contoh Hadtoroh : 


4 7 |) Ina A 2 
72 BNN کر‎ N N اله‎ 
YAN NE laal Hi 
Ta 


- a 
5 0 7 دم‎ 5 
۷م‎ 0 Sr سسب‎ : 


وان وا راء وال اء geai EA Ng‏ 


logat, Sa eh‏ لح م ومو هدا اتاب 


5 


DA gat 4 4 لر‎ A راق اص ا‎ KAT د دم‎ 1 
EWA اتاب‎ AA RA AJ, 


FIL MUDLORI 
Bermakna baru... / akan...( lagi../bakal... ( 
Fi'il adalah Kata kerja 


Fil mudlori' adalah kata kerja yang menunjukkan masa 
sekarang atau masa yang akan datang. 

Fi'il madli adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang 
sudah dilakukan. 

Sedangkan mudlori''menunjukkan pekerjaan yang sedang 
dilakukan atau akan dilakukan. 

Cara membuat mudlori' yaitu dengan menambahkan satu 
huruf mudloro'ah yaitu : nun, hamzah, ta'ya'( ùj, j ıi ي‎ ( 
dan dibaca fathah,kecuali pada mudlori' yang madlinya 4 
(empat huruf) atau pada fi'il mudlori' yang mabni majhul, maka 
dibaca dlomah. 

Huruf yang khusus mendahului fi'il mudlori' dan dibayangkan 
sebagai titik / koma yang mendahului fiil mudlori' adalah : 

sk : bermakna tidak ( ora) 
8 : bermakna tidak akan ( ora bakal) 
سر‎ : bermakna akan ( bakal) 
سوف‎ : bermakna akan (baka!) 
Sedangkan huruf-huruf yang lain, bisa mendahului fi'il 


mudlori' atau madli atau mubtada', seperti : 
2 : bermakna dan (lan) 


bermakna maka ) mongko )‏ : ف 
bermakna maka kemudian ( mongko nuli )‏ : 2 
Danjuga bisa didahului pertanyaan ( pa ) seperti :‏ 
bermakna apakah ( opoto )‏ : > 
b : bermakna apakah ) opoto )‏ 
i bermakna apakah ) opoto )‏ 
Aa bermakna siapa ( sopo)‏ 


Huruf 93 bila masuk pada madli maknanya sungguh-sungguh 
(temen-temen ) bila masuk pada mudlori' maknanya kadang °. 
Perlu diingat bahwa huruf jer tidak bisa masuk pada fi'il, kecuali 
ada syarat-syarat tertentu yaitu dengan didahului huruf أن‎ . 

Fiil mudlori" hukumnya mu'rob artinya berubah sesuai 
dengan kata-kata yang mempengaruhinya. Bila tidak 
ada huruf yang mempengaruhinya maka hukumnya rafa'. 


FIL MUDLORI 


( KATA KERJA YANG MENUNJUKKAN MASA 
SEKARANG ATAU MASA YANG AKAN DATANG ) 


Latihan Menentukan Fi'il Mudlori' dari Madli 3 Huruf 
dan Berilah Makna Sesuai dengan Kamus 


۶ ô Pa 
sh jeb 
Menentukan Fa'il (pelaku) yang tertulis setelah fi'il 
a . | 
KN A rr 


ITE tanpa harokat dibaca : SI تحمل‎ 
menjadi : SIA aki 


Cara membaca contoh : Yaa 
) مغل‎ : ain fiilnya fathah, dibaca menjadi 5 menjadi عل‎ ) 
Dan bacalah Isa dan AN seperti contoh. 


aka tanpa harokat dibaca : a? 
menjadi : الل‎ 4 


Ku 'ain fiilnya fathah 
va 

“ maka dibaca ah KR 

menjadi : 


5 وه 
Wu‏ 


KARAN 

a; : dibaca rafa' karena اک + به‎ 
fa'il. Menjadi, fa'il karena setelah 
fi'il yaitu : “kes , dan pantas 
لاح‎ makna sopo / opo, sebagai 

, « Pelaku. 
Ja: diawali dengan huruf Ta' karena 
fa'ilnya muannats yaitu : SAN 


AT dibaca rafa' karena menjadi fa'il. 
je ويب سب‎ fa'il karena setelah fi'il dan 
pantas diberi makna sopo / opo 

yang menjadi pelaku. 
Dasamya : Jas وعد‎ ٥٠١ . الفاعل‎ 4 

A: diawali dengan huruf Ya' karena 
* fa'iinya mudzakar yaitu “A. 


3 b: adalah tanda fa'il (siapa, sopo) bagi pelaku yang berakal. 
ف‎ : adalah tanda fa'il ( apa, opo) bagi pelaku yang tidak berakal. 


15 
“lex : mengikuti wazan Ja, maka 
٠ termasuk mudion', Mudion” di- 
awali huruf mudloro'ah. Hukum- 


e 2 : mengikuti wazan 4 maka 
* termasuk mudlon'. Mudlori' dia 
wali huruf mudloro'ah. Hukum 

nya rafa' Dasarnya : 


At ingat | : setelah fi'il harus adafa'ildan fa'il hukumnya rafa'. ٠. مصارعا سم‎ ANA 
Dasarnya : ومد فعل.‎ ٥ الما‎ 6 Fi 
Fi'ilmudiori' cirinya ada dua: . ارفع مضارعا . . عل‎ ۲ 

E salah salu He 3 1 )Dasarnya :. .. . مضارعا سم‎ ١١ 3 Fi'il mudlori" mujarrod huruf mudloro' ahnya dibaca fathah, huruf kedua dibaca 

ibacarafa'. Dasarnya :.. NYEN kam 

%4 Bila pelaku tertulis sebelum 7 ai fail diomir,bila pelaku tertulis setelah ا"‎ akhirdidlomam sain at pada kamus. 


34 Ingat! mudlori' mesti diawali salah satu huruf nun, hamzah, ta' ya' 
(ù | ريات‎ dan dibaca rafa' /dlomah. 
Cara mencari madlinya dengan cara huruf pertamanya dibuang 
Contoh: pl => علم‎ 

3€ Huruf ma ) ما‎ ) yang setelahnya ada huruf الا‎ maknanya tidak (ora) 


fi'il disebut fa'il dhohir. (lihat padapembahasan fi'il madli) 
%4 Fa'il dhohir untuk laki-laki fi'il mudlori'nya harus diawali ya' dan untuk perempuan diawali 
dengan ta’ 
Fa'il dhohir 011/3 tidak boleh diberi tanda mutsanna atau jama' walau pelakunya 
mutsanna atau jamak. Dasarnya ... وجرد الفعل.‎ ٩ 
%% Dlomir muttasil yang menempel pada fi | kedudukannya menjadi maf ul bih 


لسا 


3 
© ^s : asalnya adalah: 


BENTUK MUDLORI' YANG FA' FI'ILNYA WAWU 
MAKA WAWUNYA DIBUANG 


LÉ tanpa harokat dibaca : ب‎ , menjadi : 4 


a م‎ 


LÉ. asalnya : 2 ت . وجب‎ : madlinya: وحب‎ 


و 


0 


يد کل نس 


(z 


Sots dibuang wawunya menjadi : 3g 
madlinya adalah: 35-4 Dasarnya : saya ۳ 


&€ Tanda (<x )adalah asalnya dan tanda ( > ) adalah madiinya. 


z 


Mudlori' dari madli 3 (tiga) huruf mengikuti wazan Jas atau js atau IE tetapi 
bila ada huruf ilat (Ale حرف‎ )nya maka wazannya berubah ( berkurang Yng 

Ingat ! walaupun diawali huruf mudloro'ah tetapi bila tanpa alasan tidak dibaca rafa' 
maka tidak termasuk mudlori', seperti : AH 

Cara mencari dalam kamus dari mudlori' di atas dengan cara huruf mudloro'ahnya 
dibuang dan diganti wawu, dicari dalam kamus pada huruf wawu. 


Contoh: LX <> وحب‎ 


FA'IL DLOMIR‏ فاعل 


URUTAN PELAKU DLOMIR 


Diawali ya dan akhir tanpa tambahan' 


Diawali ya' dan diakhiri Alif-Nun ( ان‎ ) 


Diawali ya' dan diakhiri Wawu-Nun (65) 


7و 77 
2 


Diawali fa' dan akhir tanpa tambahan 


7 
موري مس 


Diawali ta' dan diakhiri Alif-Nun ) ان‎ ( 
Diawali ya' dan diakhiri Nun (5) 

Diawali fa' dan akhir tanpa tambahan 
Diawali ta' dan diakhiri Alif-Nun (3) 
Diawali ta'dan akhiri Wawu-Nun ) ون‎ ( 
Diawali ta" dan diakhiri Ya-Nun ( û ي‎ ( 
Diawali ta'dan diakhiri Alif-Nun ) أن‎ ) 
Diawali ta'dan diakhiri Nun ( ن‎ ) 

Diawali hamzah dan akhir tanpa tambahan 


Diawali nun dan akhir tanpa tambahan 


Cara membaca : diawali ya' dan akhir tanpa tambahan adalah mudlori' yang 
berdlomir : هو‎ . 
Mudlori' berdlomir » diawali ya’ dan akhir tanpa tambahanfdst.). 

+ Ketentuan fa'il diomir pada mud!ori' sama dengan madii, yaitu : bila pelaku tertulis 
sebelum fi'il atau setelah fi'il tidak ada isim yang tertulis yang pantas menjadi fa'il, 
maka fa'ilnya adalah dlomir yang kembali pada pelaku tersebut. 


3+ انوع‎ dlomir ditulis dengan kode yang sesuai dengan jumlah dan jenis pelaku. 


Dan perhatikan bentuk perubahan, sebab mudlori' berubahnya pada 2 ( dua) 
tempat yaitu di ujung kata dan pangkal kata. 

. Semua fi'il berfa'il dlomir, kecuali fi'il yang urutan tasrif lughowi nomor 1 dan no. 4, 
maka bisa berfail diomir dan dhohir.. 


Fi'il mudlori' yang lam fi'ilnya berupa 
huruf ilat (1g ), maka huruf illat tersebut 
tidak boleh diberi harokat dlomah. 


ta tanpa harokat dibaca ې‎ menjadi 4x 10 asalnya TA mengikuti wazan ng 


ak: asalnya : Ja lam - fi'ilnya tidak boleh dibaca diomah , karena huruf 
illat yang menjadi lam fi'il , maka menjadi : 7 


Dasarnya: . . . والرف فا‎ ٥ s 


34 Fi'ilmudlon' di atas,bila diberi wawu nun ( ون‎ (, maka huruf ilat (ake حرف‎ 3 
dibuang dan harokat sebelum wawu nun ( ون‎ ) didlomah jika asalnya kasroh, jika 
fathah, maka tetap. Contoh : ٠ Sana لون‎ 

3€ Alif layyinah dengan ya' bentuknya sama,sebelum alif layyinah mesti berupa 
harokat fathah dan ya' sebelumnya berupa harokat kasroh. 


%# Huruf mudloro'ah selalu dibaca fathah, kecuali bila bermadli 4 (empat) huruf atau 
mabni majhul 


Mudlori' yang ‘ain fi'ilnya huruf lati 3 0 ) yang hidup, 


sedangkan sebelumnya berupa huruf shohih yang sukun 


maka harokat huruf ilat dipindah ke huruf yang shohih. 


O ngana MI At 1‏ : رشم 
asalnya : Iu, : madiinya: Jb‏ : مول Jw tanpa harokat dibaca 06 menjadi‏ 


Pa وب‎ = a, 


Jar 


و 
٠ yet : asalnya : 22 , dipindah harokatnya 56 ain fi'il illat hidup‏ 
sebelumnya shohih sukun, maka menjadi :‏ 
madlinya adalah : Lx , Dasarnya :‏ 


26 Mencari madli dengan cara membuang huruf mudloro'ah, lalu huruf ilat Cake حرف‎ ) 
diganti alif. 

Bila mudlori' tengahnya wawu, maka harokat sebelumnya harus diomah,‏ حا 
bila tengahnya ya', maka harokat sebelumnya harus kasroh,bila alif maka sebe‏ 
lumnya harus hargkatfathah.‏ 

+S asalnya ذا‎ dipindah harokatnya menjadi Ni diganti alif menjadi e 

Ya’ atau wawu sukurt asalnya hidup terletak setelah fathah (yang semula sukun)” 
maka diganti alif. 


Mudlori' yang ada 2 (dua) huruf hidup yang sama, 
yang bersandingan, maka diidghomkan. 


4 و‎ 
PEZA Da až 
لؤعمّره‎ l ىود‎ 345  asalnya....... 
PAN ای‎ 7 D 
Gara) ai) asalnya 
ؤم فز الَو من أخيه‎ 


UÍ 7 asalnya‏ لدی تلع الينيم 
asanya‏ سه صل 9لا WAZAN - WAZAN MUDLORI MAZID‏ 


asalnya ............‏ ل 
haru sja‏ 5 سا » z‏ 
asalnya‏ فافع لونها — 5 الثاظرين 
سوت چیو 


© by asalnya: 55y , diidghomkan maka menjadi: 5y , 
Diidghomkan karena ada dua huruf hidup yang sama yang bersan- 
dingan di dalam satu kata. Dasarnya: .. . اول ملین‎ ۱ 


Bila ada huruf yang sama maka dijadikan satu /diidghomkan . 


Huruf mudloro'ah ya', ta' nun dan hamzah ) Û io ې‎ ) yang berada pada 
fi'il mudlor' dibaca dlomah, bila fi'il madlinya 4 (empat ) huruf atau fi'il mudlori' 
tersebut dimajhulkan. 


Fi'il mudlori' tanda rafa'nya dengan dlomah atau dengan adanya nun bila berupa 
af al khomsah yaitu : fi'il mudlori' yang diakhiri tambahan pes) 


Jasa an Jas 
Wazan fi'il mudlori yang 

madlinya 4 (empat) huruf bermakna me... kan 

Tasrif lughowi 


(perubahan pelaku) 


ash tanpa harokat 
dibaca نه‎ 0 
menjadi : 


Ig: tanpa harokat 
"dibaca: ب‎ SA 3 
menjadi: Lx 


Op tanpa harokat 
” dibaca: Up 
menjadi : Ia 


مو 
Le‏ 
هم 
ھی 
م 
كن 


وسيحبط JA‏ © سبح لله مافی الشَمُوات 
Ing Pala‏ الك شاب 
الاسم ولامُسصر 4 TA‏ على اليل 


اح © | 


: adalah mudlori' karena a mudzakamya mengikuti wazan : A 
Dicari di dalam kamus pada huruf: CAT را‎ ro’, jim) i 
dalam fi'il madlinya حر عد‎ . .Tasrif lughowinya ...... Tasrif istilahin YEN 


Jai Ja -$ 1‏ فهو- ممل وذاك- BEY = HA‏ 
a‏ وروت واي لا 
a E‏ فهو- متيل وذاك- مفعل- افمل- LA‏ 
لحي "ال HAMA Akad‏ وو لوداو را 


š% Oiaskanlah kala kata yang digaris bawahi dengan wazan-wazan yang ada 
Cara membaca tashrif > fi'il mudlori' dibaca, langsung membaca madli, mudlori' dst. 


9 kar s: adalah mudlori' karena mufrod mudzakamya mengikuti v wazan ? 
2 Dicari di dalam kamus pada huruf: 57 , (hamzah, kho', dzal) " 
dalam fi'il madlinya : Sg Tasrif lughow x iiias Tasrif istilahinya ...... 


Ak Ingat:! mudlori' hukumnya rafa' di antaranya dengan dlomah atau tetapnya nun. 
Tasrhifnya yaitu : 


Kara “Jeh اع‎ E HL jaka ع‎ = Jek 
PEN هس سل‎ At Ia teng Juta bata yak P 


%% Mencari dalam kamus yang urut fa' 'ain dan tam. Pemberian makna di atas, 


hanya sekedar kebanyakannya namun tidak menutup kemungkinan digunakan 
makna yang lam Untuk lebih tepatnya tentukan dengan kamus atau dengan perasaan. 


ILA 


: bermakna ter...(dadi) شجل‎ : bermakna ter.....(dadi.....) 


: bermakna saling... 


* 


» £“: tanpa harokat 286 tanpa harokat 
KS P ’ ۹۹ مي م وه‎ 


4 Pat tanpa Oka. سارف‎ : tanpa harokat 7. dibaca: dibaca : مع‎ 
dibaca : چک‎ AE dibaca : Dyna 4 22 menjadi: ر‎ menjadi : 
menjadi : جنب‎ menjadi : ارك‎ 


5 


Tasrif lughowi 
(perubahan pelaku) 


هو 
هرا 
2 
Ea‏ 
مما 
7 


2 
2 a 


y سه‎ 87 <= es 


joai 


Na 
پک‎ 
- a 
N 


نت 
x 4‏ 
٩ :‏ 
او اټ 


` 


Ea EEE + ^ ~< adalah mudlori' karena mufrod mudzakamya mengikuti wazan : 
O Ys : asalnya adalah: JYy— , tanya dibuang satu karena ada dua ta' 4 سرع‎ Dican di dalam kamus pada huruf : 2 w , (sin, mim, 'ain, ) 


di awal kata, maka menjadi : Ag , Dasarnya: وما نائن...‎ NYA dalam fi'il madlinya %4 
= Tasnf lughowi tasnf istilahinya 


NG MC a Am‏ هخه تكل- BAE naa‏ هر HE‏ ردد Jt‏ تز تل 
DA Pa “Jati IA‏ 


z4 Bila ada dua ta', di dalam satu kata maka dibuang satu 


- Fa'ilnya wawu jamak yang berdlomir هم‎ karena Menentukan fa'il dlomir : هو‎ 
چوس‎ kk (mudlori'nya diawali ya' dan akhirnya dibaca rafa') 


الذن Dah‏ بالغيب yg‏ الصَلاة 


- 


Fa'ilnya هی‎ yang tersimpan di mana huruf pertama 


$< Ingat! semua fa'il dlomir, pelaku tertulis sebelum fi'il atau setelah fi'il tidak 
ada pelaku yang tertulis. 

34 Fa'il dlomir tertulis dengan tambahan ,yang sesuai dengan jumlah dan 
jenisnya, contoh : Le tambahan pada mudlori'nya alif nun 

A هما‎ yang fi'ilnya diawali ta’ menunjukkan muannats. 


Isilah titik-titik dengan jaw 'aban : Isilah titik-titik dengan jawaban : | 
fa'ilnya ya' yang berdlomir gi fa'ilnya na ) $ هلد‎ berdlomir هن‎ 


َال “inai‏ 507" 
D bg‏ 3 وودر مف : 
سن وت دن الح 
و و لك و سلن و : Isilah titik-titik dengan jawaban‏ 


fa'ilnya alif yang berdlomir ke e D 
سن اد‎ Ka Na E 


Isilah titik-titik dengan jawaban : fa'ilnya ٨ yang 9 7 pe 


Nya TIR تردن لكر ردن‎ fa'ilnya 


Kei | Gas tatinya 


Semua fi'il berfa'itdlomir, kecuali fi'il yang urutan pertama dan keempat‏ ع 
pada tasrif lughowi yang bisa berfa'il dhohir dan dlomir.‏ 


Yang petama berdlomir » dan yang ke empat berdlomirı* 2* Perhatikan betul antara dlomir Si dan هی‎ Dasari dengan perasaan, lihatlah 


siyagul kalam (depan dan belakang kalimat) cocokkanlah yang sesuai. 


Isilah titik-titik dengan jawaban : 
fa'ilnya dlomir انا‎ karena huruf awalnya hamzah. 


fa'ilnya..... 
fa'ilnya..... 


fa'ilnya..... 


fa'ilnya..... 


GS 


fa'ilnya.....‏ أحكم 
Isilah titik-titik dengan jawaban :‏ 


19118 7۴ نحن‎ karena huruf awalnya nun. 


fa'ilnya..... 
fa'ilnya..... 


: ا‎ ENE ۇن‎ fa'ilnya..... 
جن‎ ES نک ومولون وين بخص‎ fa'ilnya..... 


$$ Ingat]: mudlori' mesti diawali huruf mudloro'ah hukumnya rafa' 


Isilah titik-titik dengan jawaban : fa'ilnya wawu jamak 
yang berdlomir 7 “| karena diawali ta’. 


BAB III 


LAGI عوامل‎ 


WA 
P 


YANG MENASABKAN MUDLORI 


Amtsilan jilid < 


FI'IL MUDLORI' BERTEMU NUN TAUKID ) 5/3 ) 
DIBACA FATHAH DAN HUKUMNYA MABNI 
NUN TAUKID BERMAKNA : TEMEN -TEMEN (SUNGGUH) 


: dibaca : 4 , karena kata IK , bertemu nun taukid maka dibaca 
fathah menjadi : Kei , Mudlon' bertemu nun taukid hukumnya mabni. 


Dasarnya: . , , X5 من نون‎ ٧٩ . وفمل امر‎ ٩ 


FI'IL MUDLORI' MABNI MAJHUL ( PASIF ( Bermakna di 
HURUF PERTAMA DIDLOMAH, AIN FPIL FATHAH 


0 Sg : adalah mugion' mabni majhul karena mufrod mudzakamya mengikuti 
* wazan: ja , awalnya didlomah, ‘ain fiilnya difathah. 


Dasarnya :” . . وجعله.‎ ٠٠١ فاول القعل.‎ ٢ 


24 Nun taukid maknanya : sungguh-sungguh ( temen-temen ( kebanyakan diawali 
huruf lam ) J ) yang bermakna pasti ( yekti ). 


KN LSN 


AF'ALUL KHOMSAH 


z 
0 


7 pn 
اکان‎ : kemasukan : زان‎ 
د‎ TEA an 
maka menjadi : Ki أن‎ 


5 
D 
ID 4 


S5, : kemasukan : KS 
maka menjadi : pe کل‎ 


kemasukan : :‏ : عون 
maka menjadi : wa 3‏ 


أن اقترا إن حاف SEN‏ 


واذاحکستم بين القاس اَن JAMU‏ 


PETA gS ٤ ٥ 1 7‏ 
إن الله مسك الستمواتٍ والارص ان نزولا 
م فر 
dibaca nasab karena‏ : ان تتعلوا ٭ 

setelah huruf لن‎ (Lan). 
Tanda nasabnya membuang huruf 
nun karena termasuk Afal Khomsah 
Rafa'nya : 444 


9 Wah أن‎ dibaca nasab karena 
setelah huruf أن‎ (An). 
Tanda nasabnya membuang huruf 
nun karena termasuk Afal Khomsah 
Rafa'nya ۳٧ 
Dasarnya : Dasarnya : ki 


ژمنون 
٤‏ واجعل لنحو. NGO,‏ وحذفها. . . ٤‏ واحعل لنحو. ١46.‏ وحذفها... 


en yang disebut afalul khomsah‏ ان / ون Mudlori' yang akhirnya berupa‏ یا 
pada waktu nasab nunnya dibuang‏ ( أفعال الخمسة ) 

3€ Khusus yang diakhiri wawu nun ( لون‎ nun dibuang, maka diberi alif, |. د‎ 
Contoh Nah jJ bila digandeng dlomir muttashil, maka alif dibuang, contoh AS ò 

%% Fiil mudiori' yang diakhiri nun ( ن‎ ) muannats : “kar hukumnya mabni, 7 
artinya tidak terpengaruh dengan kata lain. 2 


Dasarnya 3 . وفعل امر. .لاه من ون‎ ٩ 


د١‎ 


Mudlori' yang didahului : ان‎ bermakna : bahwasannya ( yento) 
لن‎ : bermakna tidak akan (ora bakal ), 2 : supaya (supoyo) 


ع نار 5 / 
ان مؤت إلا اذن الله 


Pd 


Las : : dibaca nasab karena‏ ه۵ 
setelah huruf ji (Lan).‏ 
Tanda nasabnya yaitu fathah.‏ 
rafa'nya yaitu: as‏ 

Dasamya sya. NYA. . Lal وان‎ NYV 


” Ep 
$ توت‎ 51: dibaca nasab karena 
setelah huruf أن‎ (An). 
Tanda nasabnya yaitu fathah. 
rafa'nya yaitu : موت‎ 
Dasamya : NYA: NYA. وان انصب.‎ ۷ 


Mudlon' yang akhirnya huruf wawu atau ya' (4 $ ) pada waktu rafa'nya 
0 زی‎ tak boleh dibaca, tetapi pada waktu nasab,dibaca dengan fathah. 
Dasarnya: |... gil فالالف‎ ° 

z Huruf an ( 1 ) bila terletak antara ۹ dan , maka ditulis 5 
Dasarnya . . لافان اعمل.‎ ۱٤۳۰ ون لا.‎ ٧٤١. وعد حئی.‎ ١ 
Kata-kata yang mempengaruhi mudlori' juga bisa dibayangkan sebagai 
bayangan titik atau koma 


BAB IV 


عوامل الجوازم 


YANG MENJAZEMKAN MUDLORI 


Amtsilat jilid 5 


dan “1 


56 : kemasukan : 45 maka 
menjadi : rig 


: kemasukan : 0 maka 
menjadi : liji 


dibaca nasab karena‏ : وا اله 
huruf ùi , (An) rafa'nya : aa‏ 
Dasarnya bait no. ١٢‏ 
Tanda nasabnya dengan membuang‏ 
huruf nun karena termasuk Afal‏ 
Khomsah.‏ 

اح 


. وحذقها‎ ٤٤٥١ . واجعل لنحو.‎ ٤ 


Mudlori' nasab dengan menyimpan ان‎ 
bila terletak setelah : 

) agar supaya ( supoyo yento ) 

: sehingga ( sahinggo) 


“> dengan menyimpan ف‎ 


setelah f huruf J (Li) dan menyimpan 


Sah 


2 7 P 
کون‎ : kemasukan : pe 
menjadi ون‎ 3 dengan menyimpan Si 


o E ب‎ dibaca nasab karena 
setelah huruf )خی‎ Hatta ) dan 
menyimpan nung ان‎ (An) 
rafa'nya : تؤمنون‎ Dasamya : 

٧٤١ NN‏ وين لا . ٧٤١‏ لافان اعمل. 
Tanda nasabnya dengan membuang‏ 
huruf nun karena termasuk Afal‏ 
Khomsah. Dasamya :‏ 


. . وحذفها‎ ٤٩١ . واحعل لنحو.‎ ٤ 


Yz 


ia‏ ص 
MUDLORI' YANG 'AIN FITLNYA BERUPA HURUF ILLAT, BILA JAZEM,‏ 

DIMANA TANDA JAZEMNYA SUKUN PADA LAM FI'LNYA, | 
MAKA DIBUANG AIN FI'ILNYA, KARENA BERTEMUNYA DUA HURUF SUKUN | 


e‏ ې 


i kemasukan’ 1 
نك‎ Ki t atau 4 


"menjadi es 
هم الظا مون‎ ella ومن لم سب‎ 


C E 


Ki: Ki: dibaca jazem karena setelah huruf 7 , di mana ain fi'ilnya dibuang karena 

berupa huruf illat yang sukun bertemu dengan sukun Dasarnya : NYA, NYA. ٧ 
Khusus kata € jazemnya boleh meribuang wawu atau wawu dan nun. 
Dasarnya : ٠005 وين مار‎ MV 


YANG LAM 20 ILNYA BERUPA HURUF ILLAT‏ سي ې 


Li; 2 5 A : “7 2 
الذى — امانه‎ 33 2 


JI باضحاب‎ JO SAN 
ره ۴ 5 سک‎ 


“dibaca jazem karena setelah huruf ,لم‎ (Lam) 
Dasarnya : yya, yen ٧۷ 
Tanda jazemnya dengan membuang huruf illat karena termasuk 
fi'il mu'tal, rafa'nya œ» . Dasarnya : والر‎ ٥ 


Mudiori yang diawali ta' yang didahului huruf لا‎ yang bermakna jangan (ojo) 
bisa disebut dengan هی‎ (larangan) Dasarnya : ٧ 


a 


Yr 


Mudlori: yang didahului : 
: tidak (ora ) :لا‎ : jangan ( ojo ( 
J: hendaklah ( becik... Nag belum ( durung) 


MUN : bertemu dengan ji 
(AI) maka dibaca : Jl dk 


say kemasukan s1, maka 


a, . kemasukan Á 
1 . ٤ 10 
dibaca : Lah 


د 


menjadi 


ده ده WA‏ 1 

¢ تؤمنوا :۸ وْمِنُرا‎ : dibaca jazem karena 
setelah huruf 1 (Lam) 

Dasarnya : NYAWA. . وان انصب‎ ٧ 
Tanda jaZemnya dengan membuang 
huruf nun karena termasuk Af'al 
Khomsah. Dasarnya : 


. وحذفها‎ ٤٤١ . واجعل لنحو.‎ ٤ 


24 Fi'il mudlori' ) فعل مضارء‎ ) tanda jazemnya dengan tanda sukun. Fi'il yang 
jazemnya dengan sukun,bila bertemu dengan hamzah washol maka dibaca kasroh. 

gg Fiil mudlori' yang diakhiri dengan ان / نا ون‎ disebut afalul khomsah ) (افعال الخمسة‎ 
jazemnya dengan membuang nun. 

bila jazem nun dibuang, diberi alif. Contoh : yagi‏ و نْ Afalul khomsah yang diakhiri‏ کا 

d: yang menjazemkan bila sebelumnya ada ف‎ 8 maka dibaca sukun. 

NG : yang bermakna tidak / ora tidak termasuk yang menjazemkan. 


A بعلم‎ de ia تعلم‎ dibaca jazem karena 
| “ar huruf A (Lam) 
Dasarnya : NA. NYA. . انصب‎ guy ۷ 


Tanda jazemnya dengan sukun 
Dasamya: |. . واجزم‎ ٥ فارفم هم‎ 3 


۲ 7 19 
EN MEN MUDLORI' YANG KEMASUKAN لا‎ YANG BERMAKNA JANGAN (OJO) | 
واخوات‎ SAN DISEBUT NAHI _ 
SYARAT DAN JAWAB (Dua mudlori' yang dibaca jazem ) ya HA سو و‎ 
: وو‎ 3 KP 


ومن ومن د الله Kas‏ صا اند خله اه És Waa JA‏ ت 


> . مړ ره ځار 
ولا رحن A Tun a Eres‏ حسنه 


2 YS: EE dibaca jazem karena setelah Y nahi . Tanda jazemnya sukun . 
Fa'il dlomimya ات‎ : 


۳ 


وان تصبهم a‏ من عندك 


2 AT :و‎ c dibaca jazem karena setelah من‎ ,( Man Syarat ). 

jasamya . وان انصبه ... ۱۳۸. بلاولام ۱۳۹۰ واجزم بإن.‎ ۷ 
rafa'nya : “a Pa Ya'-nya di buang karena bertemunya dua huruf 
sukun, makî “huruf illat yang sukun dibuang. Syarat harus ada jawab, 
jawabnya yaitu : AG 


3 T: maknanya maka ( mongko ) kependekan dari jawab ( جواب‎ ) 
Y : bermakna barang siapa ( sapane wong ) 
00 bermakna jika ( lamun ) 

3 Mudlon' bila kemasukan huruf syarat,maka dibaca jazem 
(Dasamya: ٠. واجزم بإن.‎ ١١١. وان انصبه... ۱۳۸. بلاولام.‎ .۷ 
لا‎ Syarat harus ada PAN jawab Sanata maka ( mongko ), jawab berupa mudlori' 

yang jazem, atau kata S mudlori' yang diawali fa'( Cs) 

(Dasamya : . . . واقرن بها‎ . NAN), 

maushul.‏ من / ما R yang tidak menjazemkan mudlori' disebut‏ م 
Syarat dan jawab boleh fi'il madli.‏ 24 


42/42 


: dibaca jazem karena setelah \ , (Lam). 
Karena ada dua huruf hidup yang sama di dalam satu kata maka 
diidghomkan. Dasarnya .: اول مثلين‎ ١ 


Fi'il mudlori yang diawali ta' bila kemasukan لا‎ (jangan, ojo ), maka bisa 
disebut dengan هی‎ (larangan) (Dasarnya : . . امرونهی‎ ۷ 

%4 Fiil mudlori' yang huruf 'ain fi'il dan lam fi'il satu jenis yang diidhgomkan 
maka jazemnya dikembalikan seperti semula atau dibaca fathah. Cara mengem- 

balikan asalnya dengan memindah harokat dari huruf yang sama ke depannya. 


Contoh : JK asalnya SU 


TA 


LATIHAN MEMBERI MAKNA 
| ١ 


pada Allah 


dan beramal 


dengan amal yang baik 


Utawi sapane wong 


iku kang ngimanake 


sopo man 


kelawan Allah لله‎ 


lan kang ngamal و‎ 


sopo man سنا‎ 


ing amal kang bagus 


maka Allah memasukkan 


Parang siapa yang beriman dan beramal sholeh akan 
mendapatkan balasan surga” 


mongko nglebo'ake Aa Ae 
sinten Allah dx 


ing man 


ing piro-piro suwargo 


TY 


HURUF SYARAT 


1: bermakna dimanapun ( ingdalem endi panggonan ) 
: bermakna barang apapun ( opo-opo barang ) 


5 7 PPA ng Cê 
لوف إل‎ a busts ز‎ tanpa paroka or SIS 35 je ا‎ 
menjadi : م‎ EFS, مِنْ خر‎ Is وما‎ 


SS = 


A an bermakna : mana saja ( endi-endi 


Pt BAU ها عام من‎ E 


Mahma bermakna : Apapun juga (opo wahe) 


Ulangilah kata yang bergaris bawah dengan keterangan seperti di bawah ini ! 


5 


INU 
O ۳٨ Nasa dibaca jazem karena setelah |. syarat. 
Tanda jazemnya membuang huruf nun, karena termasuk Afal 
Khomsah. Dasarnya : .. وحذفها.‎ NGO . واجعل لنحو.‎ ٤ 


3% Hurut syarat lain berupa : 3 dan BL Namun Gi sering digunakan pada fi'il madii 
ما‎ : artinya : tidak (ora) seperti bila setelahnya ada : atau tentukan 
dengan perasaan, makna yang pas yang mana, tidak (ora) atau barang. 


FIIL AMAR 
(Kata perintah ) 


: 'ain fi fiilnya dlomah 
: A 3 a, d یر‎ A 
5 7 ja 


3 


. دور‎ 
menjadi : إعلم‎ menjadi : A 


Ka mengikuti wazan ssi , maka termasuk fi'il amar 
Fill amar hukumnya mabni. Dasamya : . XS; ùj » 


Fi'il amar bentuk wazannya adalah bentuk mudlori' yang dibuang huruf mudloro'ah 
nya, yang dibaca jazem. 

Tanda asli 'irob jazem adalah sukun. 

Bila setelah huruf mudloro'ah dibuang, ternyata narut Pa. fi'ilnya sukun 
maka didatangkan hamzah washol. Dasarnya :٠ن‎ | اوائ‎ ٠٥٠٥. .وید ه احذف.‎ ۹٢ 
Semua hamzahnya fi'il amar dibaca kasroh, kecuali bila ' an fi'il diomah maka 
dibaca dlomah, seperti: (| dan khusus dari wazan maka dibaca 
fathah seperti : 0 wi dak a 

Hamzah washol yang terletak di tengah maka tidak dibaca harokatnya 

atau hilang LE وص مر‎ 


Contoh : a asalnya ya kemudian ya' nya dibuang dan huruf arka 
disukun jadinya +a kemudian diberi hamzah washol menjadi : ya An 


BAB V 


gi 
فعل الامر‎ 


FIIL AMAR 


( KATA PERINTAH ) 


BENTUK FI'IL AMAR BERWAZAN افعل:‎ 


Aa Cak Ba K 
TN Pn : ويب خر‎ 


WAH adalah amar karena mufrod mudzakamya mengikuti wazan : pal 
Fa'ildlomirnya : أت‎ Tasnf lughowi tasnf istilahinya 


2 7 a 
TA اخرّج- يخرج- إخراج- فهو- مخرح- وذاك- ترج اخرج-‎ 
Perlu diingat kembali, bahwa amar adalah bentuk mudlori' yang dibuang 
huruf mudloro'ahnya yang dibaca jazem.Hamzahnya semua dibaca kasroh, 
kecuali bila terbentuk dari madli 4 (empat) huruf yang ikut wazan : And -4% جه‎ ۷ 
dan hamzahnya tidak hamzah washol, sehingg walapun di tengah harokatnya tetap . 
Madli yang terbentuk dari madli 3 ( او‎ ) huruf, yang 'ain 81۱۱۷٥ diomah maka 
hamzah dibaca dlomah, seperti : Ke 


MENENTUKAN FA'ILNYA FI'IL AMAR 
Z 


¢ daa: mengikuti wazan ya, maka termasuk amar. 


Fa'il diomirnya : SA 


T & Ang n 7 


adalah mudion" yang diamarkan dengan lam amar, maka dibaca‏ ان 
٧‏ امر ونهی. . : jazem. Dasarnya‏ 


a 


$$ Ingat ! amar adalah bentuk mudlori' yang dibaca jazem yang awal hurufnya 
dibuang Fa'il dari wazan amar semua adalah fa'il dlomir ) ضمير‎ Jel ) dari : 
ai E PEA NI 3 A ١١ 7 0 
نت انم انتما انت‎ 2 M bila berfa'il عن انا هن ما ھی هم هما هو‎ atau berfa'il dhohir, 
maka mudlori diberi lam amar ) ل‎ ( hendaklah ) becik ) dan dibaca jazem dengan 
tanpa membuang huruf mudioro'ah. 


pa AN yah قال‎ 


ا اا عار هذا ورل 


Ta 9, Si: adalah fi'il amar karena mufrod mudzakamya ikut wazan : Jó 
Om: ا 20 هی سا - اس‎ berwazan : فاعل‎ Fa'il dlomirnya : أت‎ Tasrif istilahi tasrif lughowi. 

Tea) a a وذاك-‎ D Pa ai Aa 

SE SAN Hen وذاك- م‎ Le فهو‎ -26 da; ارق‎ 

AN سمر- اشمار- فهو- مؤمٌر- وذاك- مٌر- اتتمر-‎ a 

اجتهد- يحتهد- إجتهاد- فهو- محهد - وذاك- مجتهد - اجتهد- MEI‏ 

JA قاع - تاغل‎ Ato, AAU a Jet فاعل-‎ 

KE روالدك ناف - بعد‎ el عدا ف‎ tee SEL : 1 i 

JUN قائل-‎ -JU مقائل- وذاك-‎ an قاتل - سَائل-‎ : Sen ne de Ana د‎ be د‎ anaa 

EE | w E CCT Tania A‏ دوو بد د 

D‏ يجاهد- حاهدة- فهو- ماهد - وذاك- ححاهد- جاهد- لاحاهد 


٣ 34 Perlu diingat ! bila fi'il dibaca sukun,bertemu dengan hamzah washol.maka 
3# Perlu diingat bahwa mencari pada kamus dengan cara mencari fa' 'ain dan sukun diganti kasroh. Contoh : Sisi 
lam fi ilnya سم اشم 5 لی‎ 


Tt 


0 ; ا 
FI'IL AMAR YANG BERWAZAN : Jawi‏ تماعل : FIIL AMAR BERWAZAN‏ 


DK 


IE = jai -Ji D jakti a هم‎ Jah 
نطا-انطلای-فهومنطان-وذاك-منطلن-انطلن-لاتنطلی‎ = il اَل جسم‎ 
سقهوسمنکسر-ودالكسمنکسر-انکسرسلاټنکسر‎ SA pa SI aab SI 


E 
niz IA 


PEZA Papa v zz 7 pa Pa‏ ځرو د 
می روت 0 ری ر am “GG Sa‏ 
تفعل چ Jawi -w — jas — Jawi — Jo‏ — 53 - مل JA — jaw‏ 


Ad حص‎ GA ea 
نت د متاس ته‎ 


0 7 42 
¢ شىسىك‎ : adalah amar karena mufrod mudzakarnya berwazan ا‎ 


8 رشن ین رتال د و a‏ وو 
Jama Ya Jawah Jasa y jantan ai an Jani) D l‏ 
Kn‏ ري Nan Na ak Li ak a -5 m A AN ak‏ شحف وداه AK‏ ل Pa‏ لات 7 5 


WAZAN FI'IL AMAR 
yang cacat dari madli 3 (tiga) huruf, lam fi'il 
سي‎ huruf ahi as Ta Je کے‎ 


FI'IL AMAR YANG 'AIN FI'ILNYA CACAT 
LU ده‎ 
Eee ks 


tanpa harokat ra: : tanpa harokat E tanpa harg kat‏ سل 
سا : dibaca‏ 


dibaca : 2 
menjadi : ا‎ menjadi : 


dibaca : چئ‎ , 
menjadi : az 


C 


: tanpa harokat : tanpa harokat b): tanpa harokat 


: 8 ار‎ As “ dibaca: 7 di, dibaca : Aa) | dibaca : 3 
اس‎ Bean اوقد‎ ae ات ست‎ “aa A 
— mi 5 ada (ono) : 


دعا برغد 


JAG‏ و 
قَال- تمل 


barkata (ngucap) 


para (ngajak)/ 


5 مف ۳ه 2 2 a‏ 
berdo'a (dongo)‏ : ر ma‏ و لا ما شت الار uya‏ 


21 TA 
ذاف- دول‎ 
marasakan (ngincipi) 
= سار كسار"‎ 


a aku) 


هَدّى- ری 


menunjukkan (nuduhake) 


menentukan (mutus) 


ره 
Nya‏ 


22 AK adalah amar, huruf terakhirnya dibuang karena Pera huruf illat. 
Dasarnya: ... Ap. ۱٥١ , Madlinya yaitu: jk — 63 


Yus A5 


tanya (takon) 


a2 


٢ pe adalah amar, yang tengahnya berupa a ilat. (dibuang karena berte- 


munya dua huruf sukun) madlinya : Ja - ځا‎ Disebut fi'il amar yang cacat,bila hurufnya kurang dari 4 (empat) atau kurang 


memenuhi huruf-huruf wazan. 

4 Dan perlu diperhatikan bahwa tasydid sendiri adalah satu huruf 

$4 Fiil mudlori yang huruf terakhirnya berupa huruf ilat ) حرف علة‎ ),maka ketika 
dijadikan amar huruf ilat tersebut dibuang . 

3€ Perlu diingat, bahwa penentuan 'ain fi'il bagi fiil yang berwazan madli 3 (tiga) 
huruf ditentukan oleh kamus. 
Contoh : 22 asalnya $$ 3 -\65 kemudian huruf pertama mudlori' dibuang, 
dan karena yang terakhir berupa wawu, maka dibuang jadinya : P kemudian 
diberi hamzah, karena ' san fi'il dibaca dlomah, maka hamzahnya juga 
didlomah, jadinya : PN 

huruf pertama dan huruf terakhir dari fi'il 67‏ هدذی asalnya : SAR‏ اهر 

dibuang jadinya : هد‎ kemudian diberi hamzah,karena 'ain fi'ilnya dibaca 
kasroh maka hamzahnya juga dibaca kasroh,jadinya : اهر‎ 
Hamzah di atas dlomah bila digandeng dengan wawu jama'. 
Contoh: 19451 


- : asalnya یی‎ DAH kemudian mudlori' huruf pertamanya dibuang dan 
“ huruf terakhir disukun, jadinya E kemudian ya' dibuang jadinya : Ea 
„„ Tidak diberi hamzah washol, karena huruf pertama berharokat. 
3 É: asalnya ya — kemudian mudlori' huruf pertamanya dibuang dan huruf 
terakhir diSukun, jadinya 1 kemudian wawu dibuang jadinya : 0 
٩۳٢ Huruf ilat ) حرف علة‎ ) bila hidup dan huruf sebelumnya mati, maka 
harokatnya dipindah ke huruf yang shohih ( 7% ) dan huruf ilat 
) حرف علة‎ (nya disukun ( Dasar baitnya nomor NYA ). 
3g Bila ada dua huruf yang bersandingan dan semuanya sukun, maka huruf 
ilat ( حرف علة‎ )nya yang sukun dibuang, dan kadang hamzah diperlakukan 
„ Seperti huruf ilat. 
** Amar yang dibuang huruf ilat ( حرف علة‎ )nya jika digandeng dengan wawu 
“jama atau ya' atau alif maka dikembalikan, Seperti : ورلا قول وو‎ : 5 


MUDLORI' NASAB 
sebab terletak setelah ( ف‎ ( yang menjadi jawabnya 
nafi atau tholab 
Tholab yaitu : amar atau nahi atau yang semisal 
Isilah titik-titik dengan jawaban : mudlorn' yang dibaca nasab 


sebab setelah fa' ) ف‎ ) yang menjad. jawabnya tholab 


Pa 
. 


Pi =‏ ف 


Qi Kuó: “adalah mudlori' yang dibaca nasab sebab setelah fa' ( 55 ) yang 
menjadi jawabnya tholab yaitu : a 
= . . ومد فاجواب‎ ٣ 


3 


a 
: larangan yang ditandai dengan y (jangan , ojo) 
: permintaan pada yang Maha Kuasa 
: berbentuk perintah ( DA ) dan larangan ( A ) 
. Kalimat yang diawali لعل‎ . 
5 :سه‎ pertanyaan : di antaranya memakai An A: apakah ) to) 
6. Jaka R dengan memakai Yi (alangkah baiknya , mbok hiyo ) 
~ 7. Kalimat yang memakai Es ( boleh jadi, menowo-menowo ) 


FI'IL AMAR YANG CACAT 
(fa' fi'ilnya atau fa' dan lam fi'ilnya 
berupa huruf ilat (4 


روه 


وو 


memberi marin gi 


533 — تدر 
meninggalkan (ninggatno)‏ 


0 Yg: adalah amar, huruf awal dan akhimya dibuang karena huruf illat. 
Dasamya: - و خراخزف.‎ ۷- i NO وبداءاحذف‎ NGA. فاامر‎ . yey 


Bentuk madlinya adalah : و 3 = ئی‎ 


۷٧ 8‏ و 
ee)‏ 


memberi (paring 


2 SA adalah amar yang | berwazan : “Ja , lam fi'ilnya dibuang karena berupa 
huruf illat. Dasamnyas. . . والأخر‎ ٢ 


Ringkasan : 

Fi'il amar adalah bentuk mudlori' yang dibuang huruf pertamanya dan 

dibaca jazem. Tanda jazem adalah sukun. 

Bila huruf terakhir berupa huruf illat (aks حرف‎ ), maka tanda jazemnya dengan 
membuang huruf illat (as ف‎ 

Bila ada huruf illat ف علة)‎ ) yang hidup sebelumnya huruf shohih Neng (حرف‎ 
mati, maka huruf illat dis Ulun dan Karokatnya dipindah ke huruf shohi 

Bila ada dua huruf sukun dan berdampingan,di mana yang satu illat (aje ) maka 
huruf illat dibuang. 


QOIDAH-QOIDAH PENTING 
Khobar adalah bagian kalimat yang menyempurnakan faedah, 
Sehingga kalimat tersebut bisa difahami dan hukumnya rafa’. 
(Cara menentukan khobar, setelah mubtada' dan 
pantas diberi makna ikufitu ) 


والله ع که رات با Ja wal‏ حر وا سر 


SA : tanpa harokat , | bagan: tanpa harokat‏ َ‫ و الله 


8 - کر ل اله‎ dibaca وا ا:‎ v 
menjadi : سال ا‎ menjadi : Uban 


QOIDAH - GOIDAH PENTING 


٠ اللو‎ T Naga : adalah khobar 6 
yang berupa idlofah yang menyem- 


pumakan mubtada' yaitu : حير"‎ yaitu kata : انا‎ : 
Dasarnya : shla yung ٥٥١ sila, ٥ . ومفردانائی.‎ ٥٥١ والخبرالجزء‎ ٤ 


Macam-macam khobar : 1. Khobar mufrod. 2. Khobar jumlah. 3. Syibih jumlah.‏ ع 
(Dasarnya :‏ 


Sula ومد‎ ٥٥١ والخرالىءء‎ ٥٩١ 
24 Khobar jumlah yat? - 72 ا‎ 2 


A. jumlah ismiyyah yakni terdiri atas mubtada' dan khobar 
B. jumlah fi fi'liyyah yakni terdiri atas fi'il dan fa'il 
C.( شه حا"‎ à yang menyerupai jumlah yakni jer majrur / dhorof madhruf 
24 Khobar yang menampakkan kerafa'annya hanya khobar mufrod sedangkan yang 


lain disebut mahal rafa' ) (#5 00 ) menempati hukum rafa'. 


۷ 
2 pe: adalah khobar mufrod yang 
menyempurnakan mubtada' 


BENTUK-BENTUK KHOBAR ed ٧7 
KHOBAR JUMLAH 


Pd‏ م 
ل و٥‏ ه ۵ 


ang دن‎ wA Meia ٤٤ ٠ 
فعلية‎ Aka خبر جملة ية خر‎ 


3 LS Natan agi na A 
Ang كفرؤااؤلياءهم الظاعوت |(ون سب سح‎ plg 


ونود کل دى علي علب 


G Di "adalah khobar jer majrur yang menyempumakan mubtada' yaitu : الحمد‎ 


Khobar jer majrur harus menyimpan arti SET رش‎ yang bermakna tetep Ulangilah keterangan yang bergaris bawah seperti di bawah ini ! 


Dasamya: واخرواظرف...‎ ٧ 


0 DB : adalah khobar jumlah ismiyyah ( سم“‎ XA KS 
menyempumakan mubtada' yaitu : الذين‎ 


Kata fi'il yang diawall‏ مه 
si uk sama dengan kata isim‏ 


354 a KW 


PETA 
له‎ Ul: : adalah fi'il yang diisimkan dengan huruf i, ( An ) yang menjadi 
11211 bih. Maful bih pasti berupa isim, bila sn maka harus diberi ,ان‎ (An) 
WAN dibaca nasab karena setelah huruf ٠ 
anda nasabnya membuang huruf nun أ‎ Afal Khomsaah 


: Kata fi'il yang diawali huruf an ( 0 ) bisa menjadi mubtada' . 
atau fa'il atau juga bisa menjadi maful bih. 
Bila tidak diberi huruf an ) * g ),maka yang digunakan adalah masdar. 
Mubtada' fa'il dan pelengkap pasti berupa isim . 
Mubtada' dan fa'il hukumnya rafa', sedangkan pelengkap hukumnya nasab. 
Khobar hukumnya rafa' dan bisa terdiri dari semua jenis kata . 


PAN هو ودی بالذى هو خر © )لذن ن أمنواوالذين‎ gal 


lana‏ كت © من امن بالله واليوم الآخر 


A11) 


OA adalah shilahnya الذين‎ yang Op. : adalah shilah ( صلة‎ 3 
berbentuk jumlah fi) liyah. kata gill, yang berbentuk jumlah 
ismiyyah ( جملة اة‎ ) 
Setelah maushul harus ad shilah ) ake ) penghubung dan shilah (20 ) 
mesti berupa jumlah ( A ) dan jumlah tersebut harus mengandung 


dlomir (Ame) baik tertulis atau tersimpan yang sesuai dengan maushulnya, 
yang disebut راط/عاند‎ . Dasarnya .. Akang ٢٠ WS, yy 


2 HE adalah maf ul bih yang 4 - : adalah maful bih yang 
“ mendahului Hilnya, mendahului fa'ilnya, 
yaitu : Xx yaitu : کاب‎ 


34 Shilah yang berupa jer majrur atau dhorof. 


Contoh : MEA ما‎ aka 


A‏ ان وي لص 


Fi'il mudlori' 
Fa'il dhohir 
Fa'il dlomir 
Fi'il mu'tal 


Fa'il dlomir dari mudlori' yang diawali huruf ya' 


Nandtaukid saa ا‎ ES ليه‎ Hee mana 
Mudlori' yang dibaca nasab 

Af'alul khomsah 

Mudlori' yang dibaca jazem 

Syarat dan jawab 

Huruf syarat 

Fi'il amar 

Fi'il amar yang mu'tal dari madli 3 huruf 
Qoidah-qoidah penting 

Khobar jumlah 

Bentuk-bentuk khobar 

Shilah maushul 

Hal dan shifat 

Daftar isi 


Dilanjutkan Tatimmah yang bagian fi'il, 
kemudian Praktek Penerapan 


Gai الال‎ 


Hal dan shifat 


۽ وف 


۸ 56 


“Tn sent 7 I ا‎ aa ATA 
قول معروف ومَعْمْرَة خيرمن صدّفة شعهاادی‎ 


E 


Sa 0 a t 
AN A من شخيل واغناب مخری من‎ aia له‎ 
نفس عن نفس شيا‎ GAY وا ےا وما‎ 


ah eta صا‎ 
£ نون‎ mali -adalahhal ) حال‎ ( 
jumlah ismiyyah. Menjadi hal karena 
jumlah setelah ma'nfat. 
Diberi wawu karena jumlahnya 
bukan mudlon'. Selain jumlah mudlori 
harus ada wawu. Dasarnya : 


۹ وجملة الخال . . . /ا6١.‏ وذات دء.. 


3% Jumlah yang terletak setelah isim ma'rifat berkedudukan sebagai hal ( حال‎ ) 
dan hal ( حال‎ ) juga bisa ditandai dengan wawu ( 3 bila menunjukkan keadaan 
(perilaku) dan berada ditengah-tengah antara dua jumlah dan wawu tersebut 
tidak menjadi wawu penyambung (Jae (حرف‎ , tetapi wawu hal. | 
Jumlah yang terletak setelah isim nakiroh berkedudukan sebagai shifat (2x0) 
yang bermakna : yang / kang. 

% Untuk menentukan,cobalah beri makna yang cocok dengan perasaan, diberi 

makna yang .../ kang ... (bila tidak cocok),maka diganti dengan makna yang 

lain,sampai menemukan makna yang tepat dan cocok dengan perasaan dan 

goidah.. 


adan ۸ 
a بها‎ : adalah shifat (“we ) yang 
berbentuk jumlah filiyyah. 
Menjadi shifat karena jumlah 
yang terletak setelah isim nakiroh. 


CATATAN 


PENUTUP 


0 
السلا عابحکم و مرحم ةاللهوركاته‎ 
y ١ 
Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, Revisi Kitab Amtsilati juz 1-5 , dapat 


terselesaikan 


Diharapkan bagi setiap santri mempunyai kamus sendiri, disarankan kamus 
yang digunakan yang lebih lengkap. Seperti Kamus Al Munawir. 


Apabila ada kesalahan,mohon ma'af dan mohon dibenarkan sendiri dan tolong 
sampaikan padakami 


Ingatlah | yang dibahas semuanya baru dasar yang masih jauh dari sempurna. 
Tingkatkan pada pelajaran yang lebih tinggi 


Harapanpenulis, semoga kitab ini bermanfaat untuk selama-lamanya 


والسلام عليڪ م وم حة الله وركاته 


Bangsri,_01 Ramadhan 1424 H 
"27 Oktober 2003 M 


Penulis, 


H, Taufiqul Hakim. 


